KOMIK INI HANYALAH CERITA FIKSI BELAKA. 


MENGANDUNG BEBERAPA ADEGAN MENYERAMKAN. 
BAGI ANDA YANG TIDAK TERBIASA DENGAN ADEGAN KEKERASAN, 
DISARANKAN UNTUK TIDAK MEMBACA CERITA INI 





SUATU HARI, 
TEMAN 
DIGIGIT NYAMUK. 





DIA MENGGARUKNYA HINGGA BERDARAH 











DAN BEBERAPA HARI KEMUDIAN, DIA MENINGGAL. 


GUDANG CERITA HOROR: 
KOLEKSI MIMPI-MIMPI BURUK 


NYAMUK-NYAMUK 





PLOK 


PLOK 


fi 














TENANGLAH... 
KALIAN RIBUT-RIBUT 
APA, SIH, DI BELAKANG 


AKU MENCOBA 


MEMUKUL NYAMUK... 





























HEI, 


JANGAN DIPAKAI 
SEMUA... 





AKUJUGA ` 
MAU PAKAI, AKU 
NGGAK MAU DIGIGIT 
NYAMUK... 





APA BENDAINI 
MUJARAB? 












HEI, HENTIKAN, 
JANGAN BANYAK- 
BANYAK PAKAINYA!! 


A. PERLUITU!! 


IYA, AKU 
JUGA!! 


APAAKU 
BOLEH MEMAKAINYA 
JUGA? 






TUNGGU SEBENTAR 


LAGI, HAMPIR 
SELESAI, NIH... 








AKU MAU 
MEMAKAINYA LAGI!! 





BERHENTILAH 
| MEMIKIRKAN DIRIMU SENDIRI, 


JANGAN EGOIS!! 





SEMUANYA JADI SEDIKIT MENEGANG. 











PLOK 


















HEI, ADA 
SESUATU DI BAGIAN 
BELAKANG LEHERMU, APA 
KAU KENA GIGIT? 


s 





KAUINI 
KEKANAK-KANAKAN... 


АРА INI KARENA 
AKU NGGAK MEMINJAMKAN 
KRIM ANTI NYAMUK ITU 
PADAMU? 





HAH? 
AKU SERIUS ADA SESUATU 
DISITU!! 









SUDAHLAH, 
LUPAKAN SAJA. 


BIARKAN 
SI BRENGSEK ITU DIGIGIT 
NYAMUK DAN MATI. MAKSUDKU, 
SIAPA YANG PEDULI... 




















= 





























стот 








KAMI SEMUA SUDAH MELIHAT SEBAGIAN ORANG 
TEWAS SEPERTI ITU. 





TIDAK ADA LAGI ORANG YANG TERSENYUM. 





SEMUA ORANG JADI MUDAH TERSINGGUNG DAN PARANOID. 

















SESEKALI 
MANDI, DONG, 
BODOH! 









NYAMUK-NYAMUK 

MUNGKIN BISA MENCIUM 
BAU BADANMU DARI JARAK 
BERKILO-KILO METER!! 












APAKAU 
MENCOBA CUEKIN AKU? 
APA AKU MEMBUATMU „ДВ 
KESAL? 2 








JAWABAKU, 
BRENGSEK! 





ше 


LIHAT 
BEDEBAH INI. 















KAU MENCOBA 
MENAKUT-NAKUTIKU, 
YA? 
















JANGAN BERANI 
COBA-COBA... 


SEBAIKNYAKAU ' 
PERGI MANDI HARI INI. 
KAU BAU SEKALI. 





SEJAK SAAT ITU, MEREKA MELAMPIASKAN 
KEKESALAN MEREKA PADA ANAK TERSEBUT. 





SEMAKIN LAMA PENYIKSAAN ITU SEMAKIN PARAH... 








ANAKITU... 





JAUH LEBIH KOTOR DARI SEBELUMNYA. 


AKU, KAN, SUDAH 
MENYURUHMU MANDI, 
DASAR BABI BAU! 








KAU PIKIR 
APA YANG KAU 
LAKUKAN!?? 


HAH? 





MENGGANGGUKU 
SEKALI LAGI... 





AKANKU 
KELUARKAN 
MEREKA... 









KALIAN SUDAH 
KUPERINGATKAN, 
YA... 








. JANGAN 
GANGGU AKU LAGI... 
AKU SERIUS... 








DASAR BRENGSEK!! 


KALAU KAU SENGAJA 
MENANGKAP NYAMUK LAGI, 
MAMPUS KAU!! 





KAU СОВА 
MENGANCAM SEMUA ORANG 
DI KELAS INI, YA? 


ORANG MACAM 
АРА KAU ІМІ? 





SEKARANG... 








BIAGI DIA ADA SESUATU YANG LEBIH 
MENYERAMKAN DARIPADA NYAMUK. 





SEJAK HARIITU... 





JUMLAH ANAK-ANAK YANG DIGIGIT NYAMUK 
MENINGKAT TAJAM. 


BANYAK ANAK YANG TEWAS... 








ATAU NYARIS TEWAS. 





AKHIRNYA KELAS DIBUBARKAN 
DAN AKU TIDAK MENDENGAR APA YANG 
TERJADI DENGAN ANAK-ANAK LAINNYA. 


AKHIR-AKHIR INI AKU MENGHABISKAN 
WAKTU DI RUMAH. 





[d 


LL. u za 


wana pc ЖЕШИП 


vä 





APA AKU PERLU KELUAR DAN MEMBELI 
OBAT ANTI NYAMUK SAAT HUJAN NANTI? 


(NYAMUK-NYAMUK)_TAMAT 


HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG 
OLEH JOONHO HWANG 





WeB Baca komik di LINE WEBTOON 
TOON untuk mendukung komikusnya! 
www.webtoons.com 


